DAFTAR ISI 


Sejarah Perseroan 
Struktur Kepemilikan 
Prestasi dan Penghargaan 
Visi dan Misi 

Ikhtisar Keuangan 

Amanat Komisaris Utama 
Dewan Komisaris 

Laporan Direktur Utama 
Dewan Direksi 

Produk Perseroan 

e Rekreasi dan Resort 

e Properti 

Kepedulian Sosial 

e Peduli Aceh dan Sumut 
e Sekolah rakyat 

e Ancol Sayang Lingkungan 
Struktur Organisasi 
Sumber Daya Manusia 
Komite Audit 

Laporan Keuangan 


CONTENTS 


Millestone 

Owner Structure 

Striving for Excellent 

Vision and Mission 

Financial Highlight 

President Commissioner's Comment 
Board of Commissioners 

Report From President Director 
Board of Director 

Company Product 

e Recreation and Resort 

e Property 

Social Contribution 

e Aceh and Sumut Cares 

e Destitute School 

e Ancol's Environment Conservation 
Organization Structure 

Human Resource 

Audit Council 


Financial Statement 


Halaman ini sengaja dikosongkan 
This page is intentionally left blank 


Sejarah Perseroan 
Millestone 


Pemda DKI menunjuk PT 1966 The Government of DKI Jakarta 


Pembangunan Jaya Ancol sebagai 
Badan Pelaksana Pembangunan (BPP) 
Proyek Ancol untuk mengembangkan 
kawasan Ancol sebagai kawasan wisata 
terpadu. Pelaksanaan pembangunan dibuat 
bertahap sesuai dengan meningkatnya 
perekonomian Nasional serta pendapatan 
masyarakat (daya beli masyarakat) 


appointed PT Pembangunan 
Jaya Ancol Tbk as Managing Constructor of 
Ancol Project in order to develop Ancol area as 
an integrated tourism area. The 
performance of construction was performed 
gradually in a row with the increasing national 
economy and public income (public buying 
power) 


909 2 
Dengan akte perubahan No. 33 tanggal With Deed of Amendment No. 33 dated 


10 Juli 1992, status Badan Pelaksana 
Pembangunan (BPP) Proyek Ancol dirubah 
menjadi Perusahaan Perseroan atau PT 
Pembangunan Jaya Ancol dengan penyertaan 
modal berupa kepemilikan saham sebesar 
80% untuk Pemda DKI dan sebesar 20% untuk 
PT Pembangunan Jaya Ancol yang bersumber 
dari kekayaan Badan Pelaksana 
Pembangunan Proyek Ancol. Luas kawasan 
yang dikelola adalah 552 Ha (PP 51 tahun 
1960) dengan HPL 477 Ha (HPL No. 1 ahun 
1987) berlokasi di Kelurahan Ancol Jakarta 
Utara 


Dengan akte perubahan No. 13 tanggal 

1 April 2004, status PT Pembangunan 

Jaya Ancol (PJA) dirubah dalam rangka 

"Go Publik" dengan pengembangan bidang 

usaha, antara lain : 

e Menjalankan usaha-usaha dibidang 
pembangunan, yaitu bertindak sebagai 
pengembang, pemborong pada umumnya 
(general contractor) dan konstruksi. 

e Menjalankan usaha dibidang jasa yaitu 
konsultan bidang perencanaan dan 
pengawasan pembangunan. 


July 10, 1992, the foregoing status was 
changed to be a company namely PT 
Pembangunan Jaya Ancol Tbk with capital 
participation in which the Government held 80 
% of shares and the Company held 20% which 
was coming from the eguity of the Managing 
Constructor of Ancol Project. The total 
constructed area was at 552 Ha (PP 51 of 1960 
with HPL (Field Use Right) of 447 Ha (HPL NO. 
1 of 1987) located at Kelurahan Ancol, North 
Jakarta. 


With Deed of Amendment No. 13 dated 

April 1, 2004 the status of PT 

Pembangunan Jaya Ancol Tbk. was 
eventually changed to meet "Go Public" with 
the extension of business field as follows: 

e Running construction business as 
developer, general constructor and 
construction. 

e Running business in the field of construction 
planning and supervision consultant. 


( 1. ANNUAL REPORT 200 


Struktur Kepemilikan 
Owner Structur 


PEMBANGUNAN JAYA ANCOL 


PT. PT. Br PT. 
TAMAN IMPIAN SEABREEZE es JAYA BOWLING 
JAYA ANCOL INDONESIA INDONESIA 


Soc 94,24% 50% 16,75% 


Prestasi dan Penghargaan 
Striving for Excellent 


Penghargaan Internasional 
International Award 


e Certificate of Appreciation, Leisure Asia '96 
Tile Asia 


e Best Environment Re-Greening and 
Environment MWinner Leisure Category, 
FIABCI Prix D'Excellence 1994 


e Best Town Plan, Merit Award in 1993 
ISO 9001 : 2000 certification for Dunia 
Fantasi 


Penghargaan Dalam Negeri 
Domestic Award 


e The Best Garden Cottage Award 


e Reforestation of Housing and Residential 
EnvironmentAwards 


e Greening and Garden and Office Building 
Award 1993 


e Payer of Corporate Income Tax Awards 
1993 - 1996 


e Adikaryattama Wisata Tourism Awards 
1 995 z 2001 PIAGAM PENGHARGAAN 
MUSEUM 
e Indonesian Museum of Record (MURI) REKOR INDONESIA 
Awards 1 995 and 2000 PT. Taman Impian Japa Antol 
e Adikarya Wisata Tourism Award 2001 Pembuat 


Ondel - Ondel Tertinggi 


e Indonesian Museum of Record (MURI) 
Award 2002 for organizing a New Year 


e Program broadcast simultaneously by three 
different TV stations 


e Program Museum of Record (MURI) Award 
2003 for the creation of 17.5 meter 


e Hightgiant"Ondel-Ondel" parade figurines 


e Adikarya Pariwisata National Level Tourism 
Award 2003 


(08:ANNUAL REPORT 20 


LS 


Viel on 


Menjadi perusahaan pengembang 
kawasan wisata terpadu terbesar di 
Asia Tenggara 


To be the biggest integrated-tourism 
area developer company in South- 
EastAsia. 


MiS ion 


Memberikan kepuasan kepada 
stakeholder dengan pertumbuhan 
usaha yang tinggi berlandaskan 
Good Corporate Governance, dan 
memperhatikan aspek lingkungan, 
sosial budaya 


Menciptakan sinergi antar kegiatan 
pengembangan dan pengelolaan 
kawasan wisata terpadu 


Mengutamakan pelayanan prima, 
kualitas produk dan jasa yang 
unggul serta teknologi yang tepat 
bagi kepuasan pelanggan dan mitra 
usaha 


4. ANNUAL REPORT 2004 


To give satisfaction to the 
stakeholders in the form of high 
growth of business based on Good 
Corporate Governance and pay 
attention to the environmental, 
social and cultural aspects. 


To create synergy between the 
activities of management and 
construction of the integrated 
tourism area. 


To puta priority on excellent service, 
gualified product and applicable 
technology for the satisfaction of 
customers and business partners 


IX 
ed 


Ar 
Sasaran på 
arget 


Menjadikan kawasan Ancol sebagai 

kawasan Wisata terpadu terbesar 

di Asia Tenggara, dengan 

melakukan sinergi antara usaha- 

usaha pariwisata dan real estat 

yang terdiri dari : 

e Kawasan rekreasi keluarga dan 
resor pantai 

e Kawasan hunian bertema 
nuansa pantai 

e Kawasan komersial meliputi 
taman perkantoran, 
perdagangan dan konvensi 


To create Ancol as the biggest 

integrated tourism area in South- 

East Asia by implementing synergy 

between tourism businesses and 

real estate comprising: 

e Family recreation and seashore 
resort area 

e Occupied area with seashore 
nuance 

e Commercial area including office 
,trading and convention parks. 


Good Corporate Governance 


Manajemen selalu berusaha untuk 
meningkatkan Good Corporate 
Governance (GCG) dalam 
mengelola perusahaan, terbukti 
pada tahun 2004 penilaian GCG 
pada PT Pembangunan Jaya Ancol 
Tbk. mendapat predikat baik 
dengan score 75,68 yang dilakukan 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
Pusat (BPKP), nomor Lap- 
2823/PW.09/4/2004. 


The management always makes 
any efforts to improve Good 
Corporate Governance (GCG) in 
managing the Company. It was 
evident that in 2004 PT 
Pembangunan Jaya Ancol Tbk. 
achieved a superior predicate in the 
evaluation of GCG with score 75.68 
performed by the Central Finance 
Controller Body (BPKP), number: 
Lap-2823/PW.09/4/2004. 


S. ANN UA REPORT 2002560, 


Iktisar Keuangan 
Financial Highlight 


Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, 2003, dan 2004 yang angka-angkanya diambil dari 
Laporan Keuangan Perseroan yang telah di Audit oleh kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta 
Mustofa & Halim, masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang angkanya diambil dari Laporan Keuangan 
Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim masing- 
masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 


NERACA (dalam juta rupiah) 


REAL REAL REAL 
URAIAN 2002 2003 2004 


A. AKTIVA 

1. AKTIVA LANCAR 

1.1 Kas dan setara kas 61.409 41.211 161.021 
1.2 Aktiva Lancar Lain-lain 73.941 133.176 116.621 


Jumlah Aktiva Lancar 135.351 174.387 277.642 


2. AKTIVA TIDAK LANCAR 

2.1 Rek. bank yang ditetapkan penggunaannya 23.755 - - 
2.2 Aktiva pajak tangguhan 10.064 6.492 1.991 
2.3 Aktiva real estat 105.058 137.116 | 172.550 
2.4 Aktiva tetap - bersih 189.953 246.925 253.023 
2.5 Aktiva Tidak Lancar Lainnya 8.925 6.954 67.005 


B. KEWAJIBAN 
1. Hutang Lancar 129.298 118.809 | 143.893 
2. Hutang Tidak Lancar 18.701 53.333 65.249 


Jumlah Kewajiban 147.999 172.142 | 209.142 


Keuntungan Yang ditangguhkan atas Sale & Lease back - 1.757 1.054 
HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH 
ANAK PERUSAHAAN 204 81 303 


C. EKUITAS 

1.1. Modal Saham : i 400.000 
1.2. Setoran Modal 36.709 
2. Saldo Laba 

2.1. Ditentukan Penggunaannya 

2.2 Tidak Ditentukan Penggunaannya 


KETERANGAN : 
Laporan Audited tahun 2002 belum menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2004), sedangkan Laporan Audited tahun 2003 dan 2004 
sudah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2004) 


IE 6. ANNUAL REPORT 2004 


Table below shows the company's significant financial data for the year ended December 31, 2002, 
2003, 2004 in which the figures were taken from the Company's Financial Statement as audited by 
the Hans Tuanakotta Mustofa & Halim Public Accountant, each with fair opinion and without 
exception. For the year ended December 31, 2004 in which the figures were taken from Company's 
Financial Statement as audited by Hans Tuanakotta Mustofa & Halim Public Accountant Office and 
each with fair opinion and without exception. 


RUGI LABA (dalam juta rupiah) 


PERTUMBUHAN 


„ 


380.821 434.421 542.815 
184.802 236.424 261.443 
pss ef [mf 
— — — 
PENGHASILAN BUNGA 8.277 2 4.293 1 468 (89) 
PEND 3 LAIN-LAIN (7.581) (2) 6.901 (4.691) 
LABA kasa sem paza O PAJAK coco 162.983 


LABA LABA SeBELUMMAKMENORITAS | HAK MINORITAS 60.658 SCESCESE 
PP 
09 


LABA SESUDAH PAJAK 60.628 75.968 110.6 


POS LUAR BIASA 2.538 29.229 BEE 
LABA SESUDAH PAJAK TERMASUK POS LUAR Brasa 63.66 | 27 | 105.297 | 24 | 110.609 20 


KETERANGAN : 
Laporan Audited tahun 2002 belum menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2004), sedangkan Laporan Audited tahun 2003 dan 2004 
sudah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2004) 


~< 
= 


w 
— 
N 
8555 u 


7.ANNUAL REPORT 20000 


Financial Performance 


Revenues Net Income 
In Rp million 
In Rp million 
- 600.000 
542.815 110.609 
105.197 r 120.000 
434.421 300.000 
380.821 r 100.000 
- 400.000 
63.166 | 80.000 
+ 300.000 
- 60.000 
- 200.000 | 40.000 
L 100.000 
L 20.000 
r r r 0 r r r 0 
2002 2003 2004 2002 2003 2004 
Operating Income Total Assets 
In Rp million In IDR million 
167.206 - 180.000 - 1.000.000 
772.210 
- 160.000 571.874 
473.107 
+ 140.000 800.000 
L 120.000 
88.167 85.468 L 100.000 + 600.000 
- 80.000 
- 60.000 400.000 
L 40.000 
+ 20.000 200.000 
r r r 0 r r 0 
2002 2003 2003 $ 2002 2003 2004 ! 


Lys ANNUAL REPORT 2004 


Berlandaskan 
Good Corporate Governance 
dalam upaya 
peningkatan profitabilitas dan 
pertumbuhan usaha yang tinggi 
Perseroan senantiasa 
menciptakan sinergi 
antar kegiatan 
pengembangan dan pengelolaan. 


Based on the superior policy, strategy and 
management system (Good Corporate Governance) 
to increase profitability and high business growth 
the Company has been creating synergy between 
the development and management activity all the 
time...." 


Amanat Komisaris Utama 


President Commissioner's Comment 


Industri pariwisata dan properti merupakan 
peluang yang sangat positif dalam rangka 
pemulihan ekonomi makro Indonesia, 
khususnya dari usaha pengelolaan rekreasi 
dan pembangunan sektor riil sebagai 
perwujudan dari pembangunan ekonomi 
Indonesia yang sampai saat ini terus 
diupayakan pemerintah. 


Peluang usaha wisata terpadu serta properti di 
Indonesia masih terbuka luas sejalan dengan 
membaiknya kondisi keamanan dan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 
mencapai 4% - 5%. Pada saat ini PDB 
Nasional perkapita adalah sekitar US$ 1.000, 
dimana PDB untuk Jabotabek sendiri sekitar 
US$ 2.800 sehingga peluang untuk usaha 
sektor pariwisata dan properti dapat terwujud 
secara maksimal. 


Membaiknya pertumbuhan ekonomi saat ini 
memberikan prospek yang sangat cerah bagi 
Perseroan untuk terus mengembangkan 
usaha menjadi Kawasan Wisata Terpadu 
terbesar di Asia Tenggara, seperti yang 
digariskan visi dan misi Perseroan dalam 
pencapaian sasaran. Berlandaskan 
kebijakan, strategi dan sistem manajemen 
yang baik (Good Corporate Governance) 
dalam upaya peningkatan profitabilitas dan 
pertumbuhan usaha yang tinggi, Perseroan 
senantiasa menciptakan sinergi antar kegiatan 
pengembangan dan pengelolaan. 


Guna mengembangkan kawasan wisata 
terpadu, kebijakan inventory land bank yang 
dilakukan perseroan adalah dengan 
melakukan penambahan aset lahan, baik 
dengan reklamasi maupun pembebasan lahan 
yang diharapkan dapat membawa dampak 
positif dalam usaha Perseroan. Disamping itu 
selain revitalisasi wahana yang ada sebagai 
fasilitas rekreasi publik juga dilakukan 
pengembangan wahana dalam upaya 
peningkatan jumlah pengunjung. 


o. ANNUAL REPORT 2004 


Tana industry and property is 


exceptionally positive opportunity for the 
Indonesia macroeconomic recovery 
particularly the management of recreation and 
development of real sector as the realization of 
economic development which is continuously 
encouraged by the government until today. 


The opportunity of integrated tourism and 
property business in Indonesia is still widely 
open in line with the better condition of security 
and economic growth that reached 4% - 5 %. 
Today, the National Gross Domestic Product 
(GDP) per capita is about US$ 1,000 in which 
the GDP for the Greater Jakarta (Jabotabek) 
itself is around US$ 2,800. This will make such 
opportunity can be realized maximally. 


The conducive economic growth these days 
gives bright prospect for the Company to 
improve the business to become the biggest 
Integrated Tourism area in South-east Asia just 
in line with the company's vision and mission. 
Based on the superior policy, strategy and 
management system (Good Corporate 
Governance) to increase profitability and high 
business growth the Company has been 
creating synergy between the development 
and management activity all the time. 


In order to develop an integrated tourism area, 
the Company performs the inventory land bank 
policy by increasing land assets through 
reclamation and land deliverance which was 
expected to give positive impact for the 
company business. In addition to revitalizing 
the existing site as public recreation facility, the 
development also performed to increase the 
number of visitors. 


Seiring dengan persaingan usaha sejenis 
dengan munculnya tempat-tempat rekreasi 
dan hiburan, baik di mal-mal maupun di 
kawasan perumahan, memacu motivasi untuk 
terus bergerak dan berkembang dengan selalu 
mengutamakan pelayanan prima, kualitas jasa 
dan produk yang unggul serta teknologi yang 
tepat bagi kepuasan pelanggan dan mitra 
usaha. Kreativitas dan kualitas Sumber Daya 
Manusia yang profesional dikelola dengan 
baik dalam rangka mengembangkan usaha 
yang semuanya bermuara pada perwujudan 
visi dan misi untuk tetap menjadi yang tebaik. 


Akhir kata, saya mengucapkan rasa terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi- 
tingginya kepada Direksi, Manajemen, Komite 
Audit dan seluruh karyawan atas segala kerja 
keras dan pengabdian sepanjang tahun ini. 
Semoga perkembangan perseroan terus 
meningkat ke arah yang lebih baik lagi. 


In line with the competition in this kind of 
business and the numbers of emerging 
recreation and entertainment the company is 
motivated to keep moving and developing by 
putting a priority on excellent service, qualified 
product and applicable technology for the 
satisfaction of our customers and business 
partners. The creativity and gualified 
professional human resources have always 
been improved to develop the business which 
all refer to the realization of vision and mission 
toremain become the best. 


Last but not least, | would like to convey my 
gratitude and high appreciation to the Board 
of Directors, the Management, the Auditing 
Committee and the whole employees for hard 
works and dedication during this year. 
Hopefully the Company will always get better 
improvement all the way. 


PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. 


* 


Drs gMa'mun Amin N 
Komisaris Utãma / President Commisaris 


NN Ul REPORT 200 


Dewan Komisaris 
Board of Commissioners 


Komisaris Utama / President Commissioner 
1. Drs. Ma'mun Amin 


Komisaris / Commissioners 
2. Drs. Hari Sandjojo MJ, M.Si 
3. Trisna Muliadi 


Komisaris Independen / 

Independent Commissioners 

4. Ir. Palgunadi Tatit Setyawan, Dipl. Ing. 
5. Ir. H. KRMH. Daryanto Mangoenpratolo Yosodoningra 


1. Drs. Ma'mun Amin 


Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris utama 
Perseroan sejak bulan Pebruari 2001. Sebelum bergabung dengan 
Perseroan, menjabat sebagai Komisaris Utama PT Askrida (2000), 
Komisaris Utama PT Food Station (1999) dan Asisten Keuangan 
Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta (1999). Meraih gelar 
Sarjana dalam bidang Sosial Politik dari Universitas Ibnu Kaldun 
pada tahun 1976. 


Indonesian Citizen, holding the President Commissionaire since 
February 2001. Before joining the Company he was the President 
Commissionaire of PT Askrida (2000), President Commissionaire 
of PT Food Station (1999) and Financial Assistant to the Secretary 
of DKI Jakarta Province (1999). Achieved the Bachelor Degree in 
Social and Politics from the Ibnu Khaldun University in 1976. 


2. Drs. Hari Sandjojo MJ, M. Si 

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris sejak bulan 
April 2004. Pada saat ini juga menjabat sebagai Asisten 
Perekonomian Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta. Sebelum 
bergabung dengan Perseroan, menjabat sebagai Kepala Badan 
Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha 
Daerah Propinsi DKI Jakarta (2001-2003), Direktur Utama PT 
Jakarta Propertindo (2001). Memulai karirnya pada Pemda DKI 
Jakarta pada tahun 1977. Meraih gelar Sarjana dalam bidang 
Ekonomi dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1976 dan gelar 
S2 Manajemen Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI) pada 
tahun 1998 


Indonesian Citizen, serves as Commissionaire since April 2004. At 
the present time he also the Economic Assistant to the Secretary of 
DKI Jakarta Province. Before joining the Company he was the 
Chairman of Capital Investment and Utilization of Eguity and 
Business of DKI Jakarta Province (2001 2003), President Director 
of PT Jakarta Propertindo (2001). He started his career at the 
Regional Government of DKI Jakarta Province in 1977. Completed 
his undergraduate program and achieved Bachelor Degree in 
Economics from Gajahmada University in 1976, and Postgraduate 
program majoring in Communication management from Indonesia 
University in 1998. 


5. Trisna Muliadi 

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris sejak bulan 
November 2004. Pada saat ini juga menjabat sebagai Presiden 
Direktur PT Pembangunan Jaya sejak Juli 2004, Direktur PT 
Pembangunan Jaya sejak Oktober 2004 dan Dirut PT Jaya Real 
Property, PT Jaya Land, PT Jaya Garden Polis serta PT Jaya Fuji 
Leasing Pratama. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris 
PT Bank Jaya International (1997-2000). Selain itu beliau pernah 
juga menjabat sebagai Direktur Utama bidang Finance PT Enseval 
(1992-1997). Memulai karirnya pada PT Multicor sebagai Assistant 
Manager (1984-1987). Meraih gelar sarjana di University of Texas, 
Arlington USA pada tahun 1980 


Indonesian Citizen, holding his position as Commissionaire since 
November 2004. At the present time he also the President Director 
of PT Pembangunan Jaya since July 2004, Directro PT 
Pembangunan Jaya since October 2004 and President Director of 
PT Jaya Real Property, PT 


ARE 1 2-ANNUAL REPORT 2004 


Jaya Land, PT Jaya Garden Polls and PT Jaya Fuji Leading 
Pratama. Formerly he was the Commissionaire of PT Bank jaya 
International (1997-2000). In addition he was also the President 
Director of Finance of PT Enseval (1992-1997). He started his 
career at PT Multicor as Assistant Manager (1984-1987), 
completed his undergraduate program at the University of Texas, 


Arlington USA in 1980. 
4. Ir. Palgunadi Tatit Setyawan, Dipl. Ing. 

Warga negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris sejak bulan 
April 2004. Sebelum bergabung dengan Perseroan, menjabat 
sebagai Kepala Executive Vice President Raja Garuda Mas 
International (1999-2000), Direktur Reigional GIBB Ltd. (1998- 
1999), Senior Vice President PT Astra International (1996-1997), 
dan sekretaris Dewan Komisaris PT Astra International (1993- 
1997). Selain itu juga pernah menjabat berbagai posisi manajerial 
di PT PINDAD (1962-1981). Memulai karirnya pada PT PINDAD 
pada tahun 1962. Meraih gelar Insinyur Teknik Mesin dari Institut 
Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1962 dan gelar Dipl-Ing 
Balistic Engineer dari University of Belgrade, Yugoslavian Military 
Science and Industry Institute pada tahun 1966 


Indonesian Citizen, holding his position as Commissionaire since 
2004. formerly was the Executive Vice President of Raja Garuda 
Mas International (1999-2000), Director Regional of GIBB Ltd. 
(1998-1999), Senior Vice President PT Astra International (1996- 
1997), and Secretary of Board of Commissioners of PT Astra 
International (1993-1997). In addition, he was also holding the 
managerial position at PT PINDAD (162-1981). He started his 
career at PT PINDAD in 1962. Completed and achieved his 
Bachelor Degree in Machine Engineering from Bandung Institute of 
Technology (ITB) in 1962 and Dipl-Ing Balistic Engineer from the 
University of Belgrade, Yugoslavian Military Science and Industry 
Institute in 1966. 


3. Ir. H. KRMH. Daryanto Mangoenpratolo Yosodingrat 

Warga negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 
2004, pada saat ini juga menjabat sebagai komisaris pada PT. 
Arkonin, PT Jaya CM, PT Jaya Trade Indonesia, PT Jaya 
Konstruksi MP, PT Tempo Inti Media Tbk. Sebelumnya beliau 
pernah menjabat sebagai Preskom di Mitsubishi Jaya Elevator & 
Esc, PT Jaya Fibrindo KP (1998-2004). Pada tahun 1999-2004 
menjabat Komisaris PT Jaya Fuji Leasing dan PT PJA Tbk. Presdir 
PT PJA (1997-2004), Presdir PT Jaya CM Manggala Pratama 
(1984-1993) dan Dirut PT Sarana Dwipa-Semarang (1975-1978). 
Memulai karirnya pada PT Pembangunan Jaya sebagai Site 
Manajer (1969-1972). Meraih gelar sarjana dalam bidang 
Arsitektur dari Institut Teknologi bandung (ITB) pada tahun 1969. 


Indonesian Citizen, holding his position as Commissionaire since 
2004. At the present time he also the Commissionaire of PT. 
Arkonin, PT Jaya CM, PT Jaya Trade Indonesia, PT Jaya 
Konstrucki MP, PT Tempo Inti Media Tbk. 

Formerly he was the President Commissionaire of Mitsubishi Jaya 
elevator & Esc, PT Jaya Fibrindo KP (198 2004). During 1999 
2004 he was the commissionaire of PT Jaya Fuji Leasing and PT 
PJA Tbk, the President Director of PT PJA (1997 2004), the 
President Director of PT Jaya CM Manggala Pratama (1984 1993) 
and the President Director of PT Sarana Dwipa-Semarang (1975 
2004). He started his career at PT Pembangunan Jaya as Site 
Manager (1969 1972). Completed and achieved his Bachelor 
Degree in Architecture from Bandung Institute of Technology (ITB) 
in 1969. 


Dalam pencapaian visi dan misi perseroan, 
kami terus bergerak 
kompak dan fokus berkembang 
menuju sasaran yang ingin dicapai, 
yakni menjadi 
Kawasan Wisata Terpadu 
terbesar dan terbaik 
di Asia Tenggara. 


In the achievement of the company's vision and mission, 
we keep moving together and focus to achieve the target 
that is creating the area to be biggest integrated tourism area 
in South-East Asia. 


HHF 


| 
| 


Wi 


Tiere 3 
LITT MARI 


8 
BEEN 


| 
Tn 


Laporan Direktur Utama 
Report From President Director 


P ertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat ini 
relatif stabil dibanding tahun-tahun sebelumnya. 
Secara ekonomi makro menunjukkan perbaikan 
yang cukup menggembirakan, tercermin saat ini 
pertumbuhan ekonomi sekitar 4% - 5% dengan 
tingkat inflasi 6% - 7% pertahun. Permintaan dalam 
sektor industri dipengaruhi oleh penurunan suku 
bunga SBI yang berdampak langsung terhadap 
konsumen dan pengembang, serta kondisi politik 
dan keamanan yang stabil berpengaruh terhadap 
peningkatan penanaman modal dalam negeri dan 
penanaman modal asing. Pertumbuhan ekonomi 
yang baik ditandai dengan meningkatnya daya beli 
masyarakat, kebutuhan primer, kebutuhan rekreasi 
dan kebutuhan ruang usaha, serta rendahnya 
tingkat suku bunga akan tetap menjadi pemicu 
utama pertumbuhan disektor real dan fokus bank- 
bank dalam mengucurkan kredit yang sangat 
berpengaruh bagi perkembangan dunia usaha. 


Dengan penuh rasa syukur kita telah dapat melalui 
tahun 2004 dengan baik dan menikmati 
pertumbuhan yang sangat positif, secara umum 
dikemukakan bahwa perkembangan perseroan 
sepanjang tahun 2004 cukup baik. Dari laporan 
keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Hans Tuanakotta Mustofa dan Halim, Aktiva bersih 
meningkat dari Rp. 571.874 juta pada akhir tahun 
2003 menjadi Rp 772.210 juta pada akhir tahun 
2004, sedangkan hasil usaha setelah pajak 
meningkat dari dari Rp.105.197 juta pada akhir 
tahun 2003 menjadi Rp. 110.609 juta pada akhir 
tahun 2004 dan berhasil membukukan Ekuitas 
sebesar Rp. 561.712 juta atau naik sekitar 41 %. 


Dalam pencapaian visi dan misi perseroan, kami 
terus bergerak kompak dan fokus berkembang 
menuju sasaran yang ingin dicapai, yakni menjadi 
Kawasan Wisata Terpadu terbesar dan terbaik di 
Asia Tenggara. Untuk itu kami senantiasa 
melakukan terobosan dan inovasi melalui kagiatan- 
kegiatan usaha, baik yang sudah terlaksana 
maupun yang masih dalam tahap perencanaan. 
Begitupun dalam melakukan kebijakan 
pengembangan usaha untuk meningkatkan 
pendapatan dan perluasan pasar, kami membagi 
fungsi pemasarannya menjadi dua unit utama, yakni 
pariwisata dan properti. 


Seiring dengan pertumbuhan ekonomi saat ini 
kebutuh-an fasilitas rekreasi publik terus meningkat, 
tercermin dengan meningkatnya jumlah 
pengunjung TIJA. Keadaan ini mempengaruhi 
perseroan untuk terus me-ngembangkan Wahana 
Wisata dalam upaya mening-katkan kapasitas 
pengunjung antara lain melakukan pembangunan 
wahana Perang Bintang di Dufan, pengembangan 
Gelanggang Renang Ancol, renovasi Gerbang 
Utama Taman Impian Jaya Ancol dan 
pengembangan pantai baru Carnaval Beach Club. 


A ANNUAL REPORT 2004 


Currently, the growth of Indonesian economy is 
relatively stable compared to the previous years. 
From the macroeconomic perspective it shows 
positive improvement pictured from the economic 
growth of 4% - 5% with inflation rate of 6 % - 7 Yo per 
year. Demand in industrial sector is influenced by the 
decreasing interest rate of Bank Indonesia (SBI) 
which affected consumers and developers directly. 
Besides, the stable political and security condition 
affecting the increase of domestic and foreign 
investment. The encouraging economic growth is 
indicated by the increasing public purchasing power, 
primary needs, recreation and need of more 
business space. In the meantime, the low rate of 
interest will always become the major trigger of real 
sector growth and the priority of banks in giving 
credits which outstandingly affecting the 
improvement of business. 


Praising the Almighty God we have successfully 
completed the year 2004 and achieved a very 
positive growth, which is stated that the company 
growth during 2004 was fairly excellent in general. 
From the financial statement audited by the Public 
Accountant Office Hans Tuanakotta Mustofa and 
Halim, the net asset raised from Rp. 571.874 million 
atthe end of 2003 to be Rp 772.210 million atthe end 
of 2004. In the meantime, profit after tax raised from 
Rp. 105.197 million at the end of 2003 to be Rp. 
110.609 million at the end of 2004 and has 
successfully booked equity in the amount of Rp. 
561.712 million or raised by 41 %. 


In the achievement of the company's vision and 
mission, we keep moving together and focus to 
achieve the target that is creating the area to be 
biggest integrated tourism area in South-East Asia. 
Therefore, we always create maneuver and 
innovation through various business activities 
whether the ongoing or that still in the stage of plan. 
Also, in the performance of business policy to 
increase income and market orientation, we have 
shared the marketing function into two main units 
that are tourism and property. 


In a row with the economic growth, the requirement 
of public recreation facilities also keeps in the top. It 
is shown by the increasing visitors of TIJA (Taman 
Impian Jaya Ancol) which raised by 16 % during 
2000 and 2004. This condition has encouraged the 
Company to develop tourism site in order to increase 
the capacity of visitors and to draw the intermediate 
to high market segments such as by constructing 
Perang Bintang (Star War) site at Dufan, the 
development of Ancol Swimming Arena, renovation 
of Main Gateo of Taman Impian Jaya Ancol and 
development of new beach Carnaval Beach Club, 
which all of that could increase the number of visitors 
up to 30% per year. 


Prospek unit usaha properti terus mengalami 
peningkatan penjualan untuk tanah dan bangunan 
yang sangat signifikan. terlihat pada tahun 2002 
sekitar 129 miliar, kemudian pada tahun 2003 
meningkat sekitar 157 miliar dan pada tahun 2004 
mencapai 217 miliar. Dalam hal pemasaran, kami 
membagi dalam beberapa tahap yang didasarkan 
atas dua pertimbangan utama yaitu daya serap 
pasar properti di Ancol dalam kurun waktu 20 tahun 
kedepan dan daya dukung lahan reklamasi. 


Guna meningkatkan laju perkembangan usaha 

perseroan, pada saat ini telah dilaksanakan 

reklamasi pantai kurang lebih seluas 32,5 Ha dari 60 

Ha yang telah mendapat izin reklamasi pada 

kawasan Ancol Barat dalam upaya penambahan 

aset lahan. Reklamasi tersebut direncanakan akan 

diselesaikan hingga tahun 2006, yang 

pelaksanaannya didasarkan pada: 

e Keputusan Presiden RI No. 52 tahun 1995 
tanggal 13Juli 1995 

e Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 2976/- 
1.711.5 tanggal 26 September 2000 

e Surat Komisi AMDAL No. 2976/-1.711.6 tanggal 
29 Mei 2001 

e Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.31 
tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 

Selain itu perseroan telah mendapat ijin prinsip 

reklamasi seluas kurang lebih 350 Ha yang saat ini 

sedang ditindak lanjuti proses-proses lainnya. 


Kami menyadari hanya dukungan dan kerja keras 
semua yang terlibat serta kerjasama yang baik 
dengan mitra usaha, kami dapat melaksanakan 
amanat visi dan misi perseroan untuk mencapai 
sasaran. Tidak lupa kami memberikan penghargaan 
kepada Dewan Komisaris, Karyawan dan 
stakholder atas dukungan yang berkesinambungan 
kepada kami untuk dapat menghadapi tantangan 
persaingan usaha pariwisata dan propreti dimasa 
yang akan datang. 


The prospect of property business is continuously 
increasing particularly in the selling of land and 
building. Itis evident thatin 2002 the selling was 129 
billion, 157 billion in 2003 and 217 in 2004. In the 
field of marketing we have classified into several 
stages which was based on two major 
considerations that are the capacity of property 
market in Ancol for the next 20 years and the 
supporting power ofreclamation area. 


In order to improve the development of the Company 
business, we have been completing seashore 
reclamation at about 32.5 Ha of 60 Ha that already 
having reclamation approval at western Ancol to 
increase the asset of area. The reclamation is 
planned to have been completed in 2006 which its 
performance is based onthe: 


Presidential Decree No. 52 of 1995 dated July 13, 

1995. 

e Letter of the Governor of DKI Jakarta Province 
No. 2976/-1.711.5 dated September 26, 2000. 

e Letter of Environmental Impact Commission No. 
2976/-1.711.6 dated May 29, 2001. 

e Decree of Minister of Transportation No. KP. 31 
of 2003 dated January 20, 2003. 


In addition, the Company has also obtained permit of 
reclamation principle at about 350 Ha, which at the 
present time is under follow-up process. 


We do realize that only with support and hard work 
from all involving parties as well as good cooperation 
with out business partners we can carry out the 
company's vision and mission to achieve the 
targets. Also, we would like to convey our 
appreciation to the Board of Commissioners, all 
employees and stakeholders for sustainable 
support that we will win the tourism and property 
competition in the future. 


PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. 


Ir. Budi Karya Sumadi 


Direktur Utama/Presiden Direktur 


S. UAL REPORT 20055501, 


Dewan Direksi 
Board of Director 


1. Ir. Budi Karya Sumadi 


Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Utama sejak 
Maret 2004. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan 
Perseroan (2002-2004), Direktur Jaya Garden Polis (1994-2002), 
Direktur Jaya Real Property (1994-2002), Direktur PT Jaya Land 
(1994-2002) dan Wakil Direktur PT Jaya Land (1992-1994). 
Sebelumnya pernah menjabat sebgai General Manager PT 
Semany Bukit Jaya Motor (1991-1992), Staf PT Jaya Real Properti 
(1982-1991), Asisten Perencana PT Pualam TMR Yogya dan 
Asisten Dosen Jurusan Arsitek Fakultas Teknik Universitas Gajah 
Mada. Meraih gelar Sarjana Teknik dalam bidang Arsitektur dari 
Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 1981. 


Indonesian Citizen, holding his position as President Director since 
March 2004. formerly was the Financial Director of the Company (2002- 
2004), Director of Jaya Garden Polis (1994-2002), Director of Jaya Real 
Property (1994-2002), Director of PT Jaya Land (1994-2002) and Vice 
Director of PT Jaya Land (1992-1994). Also, he was the General 
Manager of PT Semany Bukit Jaya Motor (1991-1992), staff at PT Jaya 
Real Property (1982-1991), Planning Assistant of PT Pualam TMR 
Yogya and Assistant to Dean of Architecture Department, the Faculty of 
Engineering of Gajah Mada University. Completing his undergraduate 
program and achieved his Bachelor Degree in Architecture from Gajah 
Mada University (UGM) in 1981. 


2. Drs. S. Sudiro Pramono, MM 


Warga negara Indonesia, menjabat sebagi Direktur sejak bulan 
April 2004. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT TIJA (2002), 
Wa Dir Akunting dan SIM PT TIJA (2001), Wa Dir Keuangan PT 
TIJA (1998), Koordinator Keuangan PT TIJA (1997), Ka Depi. 
Pemasaran dan Penjualan PT TIJA (1995), Ka Div Taman dan 
Pantai PT TIJA (1994), Ka Div Pemasaran PT TIJA (1991), Ka Div 
Controller PT TIJA (1989) dan Ka Bag Controller PT TIJA (1981). 
Memulai karir sebagai staff Dirat Keuangan PT TIJA pada tahun 
1980. Meraih gelar Sarjana Dalam bidang Ekonomi dari 
Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 1980 dan gelar Master 
dalam bidang Manajemen dari Lembaga Pendidikan dan 
Pengembangan Manajemen (LPPM) pada tahun 1995. 


Indonesian Citizen, holding his position as Director since April 2004. 
Formerly was the Director of PT TIJA (2002), Vice Accounting Director 
and Management Information System of PT TIJA (2001), Vice Financial 
Director of PT TIJA (1998), Financial Coordinator of PT TIJA (1997), 
Head of Marketing and Selling Dept. of PT TIJA (1995), Head of Park and 
Seashore Div. Of PT TIJA (1994), Head of Marketing Div. of PT TIJA 
(1991), Head of Controller Div. of PT TIJA in 1980. Achieved his 
Bachelor Degree in Economics from the Gajah Mada University in 1980 
and Master of Management from LPPM (The Management Education 
and Development Institution) in 1995. 


BB 16. ANNUAL REPORT 2004 


3. Husin Djawas, SE 


Warga negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur sejak bulan 
Pebruari 2002. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro 
Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta (2000), Inspektur Pembantu 
bidang Perekonomian Itwilprop DKI Jakarta (1998), Kepala 
pengendalian Inventaris Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta 
(1995), Pemeriksa Aneka Perusahaan Daerah dan Lembaga 
Perkreditan Itwiprop DKI Jakarta (1992), Pejabat Pemeriksa 
Perusahaan Daerah Itwilprop DKI Jakarta (1990) dan Pejabat 
Pemeriksa Pembangunan Inspektorat Wilayah Kota Jakarta Barat 
(1983). Memulai karirnya sejak tahun 1973 pada Pemda DKI. 
Meraih gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi dari Universitas 
Indonesia (UI) pada tahun 1982. 


Indonesian Citizen, holding his position as Director since February 2002. 
Formerly was Head of Accommodation Bureau of DKI Jakarta Province 
(2000). Assisting Inspector of Economy of DKI Jakarta Province (1998), 
head of Accommodation Inventory Controller of DKI Jakarta Province 
(1995), Auditor of Various Regional Companies and Credit Institution of 
DKI Jakarta Province (1992), Auditor Officer of Regional Companies of 
DKI Jakarta Province (1990) and Auditor Officer of Development of West 
Jakarta (1983). He started his careerin 1973 atthe Government Office of 
DKI Jakarta Provice. Completed and achieved his Bachelor Degree in 
Economics from Indonesia University (Ul) in 1982. 


4. Ir. Pramonohadi Sayogyo 


Warga negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur sejak bulan 
Pebruari 2002. Sebelumnya menjabat sebagai Wa Dir 
Perencanaan dan Pembangunan (2002), Wa Dir RE & 
Pengembangan (1999), Wa Dir Operasi Properti (1998), Koord 
Operasional Properti (1997), Ka Dept Land Development (1995), 
Ka Dept Properti Development (1995), PJ Ka Div Pengembangan 
(1989), Ka Div Pengembangan Proyek (1987), Ka Bag Arsitektur 
Dufan (1982) dan Ka Bag Arsitektur Workshop (1981). Memulai 
Karir pada Perseroan sejak 1981. Meraih gelar Insinyur dalam 
bidang Arsitektur dari Institut Teknologi bandung (ITB) pada tahun 
1977. 


Indonesian Citizen, holding his position as Director since February 2002. 
Formerly was Vice Director of Planning and Development (202), Vice 
Director RE & Development (1999), Vice Director of Property Operation 
(1998), Coordinator Operational Property (1997), Head of Land 
Development Departmetn (1995), Head of Property Developmetn Dept. 
(1995), Head of Development Div (1998), Head of Project Developmetn 
Div (1987), Head of Architecture Dept. of Dufan (1982) and Head of 
Workshop Architecture Dept. (1981). Started his career in the Company 
in 1981. Completed and achieved his Bachelor Degree in Architecture 
from Bandung Institute of Technology (ITB) in 1977. 


Produk Perseroan 
Company Product 


Rekreasi & Resor 
Recreation & Resort 


Pembangunan dan revitalisasi 
wahana wisata 
diharapkan dapat meningkatkan 
kapasitas wisatawan 
dan menjangkau 
segmen menengah keatas 


The development and revitalization of tourism 


sites are expected to increase 


the number of tourists and to draw middle-class segment 


Gelanggang Renang 

Taman rekreasi air pertama di Indonesia, yang 
dapat memberikan hiburan dalam kesegaran 
bermain air untuk segala usia. Memiliki 8 kolam 
utama yaitu : kolam arus, ombak, tanding 
luncur spiral, luncur riam jeram. kolam angsa, 
percikan pelangi I dan II. 


This is the first water recreation arena in 
Indonesia, which provides freshness in water 
for all ages. Ithas 8 main pools are: stream flow 
pool, wave, spiral flow competition, rafting, 
goose pool, rainbow sprinkling I and II. 


Dunia Fantasi 


BE 18.ANNUAL REPORT 2004 


Theme Park pertama di Indonesia yang 
dirancang dengan kecanggihan teknologi dan 
visimasa depan, dan merupakan theme park 
pertama di Indonesia yang memperoleh 
sertifikat ISO 9001:2000, serta memiliki 8 
kawasan yaitu : Jakarta, Asia, Eropa, Yunani, 
Amerika Hikayat,Indonesia dan Balada Kera. 


The first theme park in Indonesia, which was 
designed with high-sophisticated technology 
and futuristic vision. It also the first theme park 
in Indonesia that obtained the Certificate of I SO 
9001:2000 and has 8 areas namely Jakarta, 
Asia, Europe, Greek, American History, 


Indonesia and Balada Kera (Monkey Ballads). 


Gelanggang Samudra 

Sebuah oceanarium yang menyajikan 
hiburan, rekreasi, konservasi serta pendidikan 
dan penelitian biodata kelautan. Serta 
memilliki wahana dan fasilitas yang tersedia, 
antara lain: pentas lumba-lumba, pentas 
aneka satwa pentas burung, pentas singa laut, 
aquarium air tawar dan laut, taman surga 
burung dan kereta tamasya "sato-sato". 


Itis an oceanarium which gives entertainment, 
recreation, conservation and education and 
research of aquatic data. It also has facilities of 
dolphin arena, animal planet, bird 
conservation, sea lion arena, fresh water and 
seawater aguarium, Heaven Park of birds and 
recreation carriage "sato-sato". 


Bowling 

Merupakan fasilitas bagi pencinta olah raga 
bowling berskala Internasional. Selain bisnis 
olah raga juga merupakan sarana pembinaan 
olah raga bowling yang dilengkapi 60 bowling 
line, pro shop, billiard center, game dan 
restoran. 


It is an international-scale bowling arena. In 
addition to serve as business center , it also 
serves as bowling sport center which has 60 
bowling lines, pro shop, billiard center, game 
and restaurant. 


Sea World 


Kompleks hiburan underwater aquarium 
pertama di Indonesia dengan luas lahan 
sekitar 2 Ha. Wahana dan fasilitas yang 
tersedia: Terowongan antasena, kolam 
sahabat laut, kolam utama restoran pondok 
laut, gift shop, teater seaworld Indonesia, lobby 
untuk pameran dan lokasi koral sikat. 


The first underwater aquarium entertainment 
complex in Indonesia with area at about 2 Ha. 
The facilities are Terowongan antarsena 
(tunnel), aquatic pool, main pool, pondok laut 
restaurant, gift shop, theater seaworld 
Indonesia, lobby used for exhibition and koral 
sikatlocation. 


Padang Golf 

Executive Fun Golf bertaraf Internasional 
dengan 18 hole memiliki akses yang mudah, 
merupakan padang golf pantai pertama di 
Indonesia. Alternatif tersendiri bagi rekreasi 
keluarga dengan fasilitas lain seperti ; Club 
House, Pro Shop, Executive Room, Meeting 
Room dan Restoran. 


Itis an international Executive Fun Golf with 18 
holes with effortless access and the first 
seashore golf course in Indonesia. It will be a 
good preference for family recreation with 
facilities of Club House, Pro Shop, Executive 
Room, Meeting Room and Restaurant. 


19. ANNUAL REPORT 200 


Pasar Seni 

Merupakan pusat kesenian dan kerajinan yang 
menyuguhkan atraksi dan apresiasi seni bagi 
para seniman berbakat. Pasar Seni juga 
menjadi sumber inspirasi dan wawasan bagi 
penikmat dan kolektor seni. Dilengkapi toko 
cinderamata, plaza dan panggung pertunjukan 
seni pentas sebagai kepedulian atas nilai-nilai 
seni. 


It is the center of art and handicraft which 
provides attraction and art appreciation for any 
talented artists. It also serves as source of 
inspiration and knowledge for art people and 
collectors. There are gift shops, plaza and art 
performance stage as the form of concern on 
art values. 


Putri Duyung 

Memiliki 133 room, dirancang dengan gaya 
Kontemporer yang unik dilengkapi fasilitas 
olah raga seperti ; Kolam Renang, Tenis Meja, 
Tenis Lapangan, Sepeda, Badminton dan Voli 
Pantai serta fasilitas khusus seperti Function 
Room, Small Meeting Room dan Pesta Pantai. 


It has 133 rooms. It is designed in unique 
contemporary style with sport facilities such as 
swimming pool, table tennis, tennis, bikes, 
badminton, and beach volley ball and special 
facilities such as Function Room, Small 
Meeting Room and Beach Party. 


Hailai 


ARE 20.ANNUAL REPORT 2004 


Klub Executive Internasional Hailai merupakan 
salah satu fasilitas pertemuan bisnis di 
kawasan Ancol yang dilengkapi dengan 
restoran, sarana olahraga dan hiburan, 
memiliki kapasitas 3.000 kursi. 


Hailai International Executive Club is one of 
business meeting facilities in Ancol with 
restaurant, sport club and entertainment with 
the capacity of 3,000 seats. 


Hotel Wisata Ancol 

Merupakan sarana penginapan pelajar dan 
Mahasiswa serta wisatawan dari berbagai 
daerah dengan harga terjangkau dan 
pelayanan yang memadai berada di lokasi 
yang strategis dengan akses ke sarana wisata 
dan pusat perbelanjaan, dilengkapi dengan 
fasilitas : Sarana Olah raga, Musik hidup, 
Ruang rapat, Ruang konvesi dan Bunguet. 


It is a hotel provided for students and tourist 
coming from any regions with reasonable price 
and gualified service located at strategic 
location and access to the tourism sites and 
shopping center with the facilities of sports 
club, live music, meeting room, convention 
room and Banguet. 


Pulau Bidadari 

Merupakan wisata resor keluarga kelas 
menengah di Kepulauan Seribu dengan jarak 
tempuh 20 menit dari pantai utara Jakarta 
memiliki 27 cottage dan 50 kamar dilengkapi 
dengan 2 multi-purpose hall, Restoran, Bar 
dan Toko Cinderamata serta sarana olah raga. 


Itis a middle-class family resort tourism located 
at Kepulauan Seribu which takes 20 minutes 
from the northern seashore of Jakarta which 
has 27 cottages and 50 rooms with 2 
multipurpose halls, restaurant, bar and gift 
shop and sports club. 


Sky Lift (Gondola Ancol) 

Sarana transportasi kereta gantung yang 
menghubungkan unit-unit rekreasi di dalam 
lingkungan Ancol, terbentang dari Pantai 
Festival hingga areal parkir Seaworld 
sepanjang kurang lebih 2,4 km. memiliki 3 
stasiun pemberhentian, serta 37 buah gondola 
dengan kapasitas 6 orang per gondola. 


It is a sky lift transportation facility which 
connects all recreation units of Ancol spreading 
from Pantai Festival to the parking area of 
Seaworld with length at about 2.4 km. It has 3 
stoppage stations and 37 gondola with 
capacity of 6 person per gondola. 


Marina 
Pelabuhan kapal pesiar yang merupakan 


lokasi wisata bahari seperti Speed Boat dan 
Yacht juga sebagai jalur menuju Kepulauan 
Seribu yang dilengkapi fasilitas Dermaga, 
Marine Band, Pompa bensin, Dermaga 
bongkar muat, Counter Travel Wisata dan Olah 
raga bahari. 


It is a cruise ship port which serves as aguatic 
tourism such as Speed Boat and Yacht. It also 
serves as the road to Kepulauan Seribu 
equipped with the facilities of Port, Marine 
Band, Fuel Station, Loading-unloading port, 
Counter Travel and Aquatic Sport. 


Taman dan Pantai 

Taman rekreasi dan tepi pantai yang 
merupakan wisata segala usia. Menawarkan 
aneka wahana dan hiburan yang memberikan 
kesegaran suasana pantai, dilengkapi 
pemandian pantai, olah raga pantai, restoran 
dan pentas musik. 


Recreation Park and seashore are tourist 
attraction for all ages. It offers several sites 
and entertainment with fresh seashore 
situation and the facilities of seashore bathing 
pool, beach sports, restaurant and music 
performance. 


© 21.ANNUAL REPORT 200 


Properti 
Property 


....Perkembangan Industri Properti 
tampil sebagai "Leading Sector " 


dalam pemulihan ekonomi Indonesia 


serta merupakan peluang 
yang menjajikan..... 


.. The development of Property industry appears as the "Leading Sector" 


in the Indonesian economic recovery and 


is a promising opportunity..." 


Puri Jimbaran | 

Merupakan kawasan perumahan mewah 
dengan gaya hidup modern dengan arsitektur 
Art Daco, berada dilingkungan asri dan 
nyaman. Dengan luas kavling 300 M2 - 1467 
M2 dibangun hanya 53 unit town house. 


It is a luxury housing with modern life style and 
Art Daco architecture. It is located in a 
comfortable and clean environment. There are 
only 53 units of town house each at 300 m? 
1467 m’. 


Puri Jimbaran II 


BE 22.ANNUAL REPORT 2004 


Pembangunan tahap Il dengan ukuran kavling 
lebih kecil dari tahap |, merupakan kawasan 
perumahan mewah dengan gaya hidup 
modern dengan arsitektur Art Daco, berada 
dilingkungan asri dan nyaman. Dengan luas 
kavling 360 M2 - 1125 M dibangun hanya 130 
unit dan 93 unit town house. 


The second construction project with smaller 
width of land than the first stage. It is a luxury 
housing with modern life style and Art Daco 
architecture. It is located in a comfortable and 
clean environment. There are only 130 and 93 
units of Town House each at 360 m? 1125 m’. 


Capital Coast 
Kawasan perkantoran dan office park 


terintegrasi yang dilengkapi fasilitas 
berteknologi yang memberikan kenyamanan, 
keunggulan dan keamanan, dengan 
keunggulan akses yang baik dan 
pemandangan laut. 


It is an integrated office area and office park 
equipped with high technology facilities which 
provides comfort, excellence, and security with 
plain access and beautiful sea scenery. 


Puri Nusa Dua 


Merupakan hunian ekslusif dalam harmoni 
nuansa pantai, kawasan seluas 1,8 ha 
menawarkan citra panorama pantai tersendiri 
bagi keluarga. Dilengkapi fasilitas seperti 
Kolam Renang, Lapangan Tenis, fitness 
Center, Restoran, Laundry dan Drug Store 
untuk memberikan kemudahan dan keamanan 
aktifitas didalamnya. 


It is an exclusive occupied house with coast 
nuance. The area stands at 1.8 Ha and offers 
an exceptional coast panorama for family. 
There are facilities such as swimming pool, 
tennis court, fitness center, restaurant, laundry 
and drugstore to give plain access and security 
for any activities performed in the area. 


Ruko Permata Ancol 


Kompleks ruko daerah Pademangan 
dibangun diatas tanah seluas 8 Ha, memliki 
bangunan 536 unit dengan 3,5 lantai dan lokasi 
sangat strategis. Serta memiliki akses ke jalan 
tol dan kawasan perdagangan mangga dua. 


This commercial and occupied house of 
Pademangan is built on a land at 8 Ha having 
536 units with 3.5 floors and is located in a very 
strategic location. It also has access to toll road 
and to the commercial area of Mangga Dua. 


Tugu Permai 

Merupakan kawasan perumahan menengah 
perkotaan yang dipasarkan sesuai dengan 
daya beli masyarakat menengah, dibangun 
dekat kawasan Kelapa Gading serta memiliki 
akses ke pusat kota dan pusat perekonomian. 


A city middle housing area which is aimed for 
middle-class people. It is built nest to Kelapa 
Gading with plain access to center of the city 
and commercial activities. 


(23. ANNUAL REPORT 200% 


Halaman ini sengaja dikosongkan 
This page is intentionally left blank 


Kepedulian Sosial 
Social Contribution 


Peduli Aceh dan Sumatra Utara 


Aceh and Sumatra Utara Care 


Tragedi yang menimpa sebagian besar 
masyarakat Aceh dan Sumatra Utara, akibat 
gempa bumi yang berkekuatan 8,9 skala richter 
dan terjangan gelombang Tsunami, pada hari 
Minggu, 26 Desember 2004, telah memporak- 
porandakan sendi-sendi kehidupan dan 
perekonomian rakyat di daerah itu. 


Tak ada yang tersisa, hanya puing dan lumpur 
yang berserakan, serta beberapa rumah ibadah 
yang masih tampak berdiri meski sedikit lusuh. 
Sekitar 120 ribu lebih nyawa melayang. Triliunan 
rupiah nilai ekonomi hanyut tak bersaldo, isak 
tangis dan derai air mata menggantikan 
gulungan ombak yang hanyut di pantai Samudra 
Hindia. 


Sesama warga Indonesia, sudah selayaknya 
membantu meringankan beban penderitaan 
mereka. Mulai dari pakaian, harta, uang, sampai 
dengan "darah" pun disumbangkan. 
Manajemen sendiri, memberikan bantuan 
sebesar Rp. 500 juta, yang disalurkan melalui 
Pemerintah DKI Jakarta. 


Karyawan PT PJA Tbk, baik melalui koperasi, 
Serikat Pekerja, Kelompok Aktivitas 
Keagamaan, maupun perorangan, dengan 
sadar dan sukarela serta ikhlas memberikan 
bantuannya. Disamping itu, juga dilakukan 
penggalangan solidaritas melalui program 
APAS (Ancol Peduli Aceh dan Sumatra Utara). 
Lebih dari itu, para selebritis kondangpun 
menyatu dipantai Carnaval, tampil secara 
maraton hingga menjelang pergantian akhir 
tahun. 


Semoga apa yang telah kita perbuat dan 
berikan, mampu meringankan sedikit beban dan 
penderitaan mereka. Marilah sejenak kita 
berdo'a, agar Tuhan memberikan ketabahan 
kepada saudara-saudara kita yang terkena 
musibah, dan semoga kita akan selalu didalam 
lindungan-Nya. Amiiin......... 


FEL ANCOL | 


A 
R 500 JU `) 
— 


The tragedy of 8.9 richter-scale earthquake 
and Tsunami that hit Aceh and North Sumatera 
on Sunday, December 26, 2004 has torn apart 
the every fundamental aspect of life and 
economy in the area. 


Nothing left but ruins and mud and some 
religious buildings still stand in its unclean 
looks. Nearly 120 thousands lives gone. 
Trillions of economic value flew away, cries and 
tears dropped to represent the rolling wave at 
Hindia Ocean. 


As one nation we have responsibility to give 
relief to lessen our brothers' misery. Clothes, 
possessions, money and even our "blood" will 
be very useful. The Company Management 
itself has given aid in the amount of Rp. 500 
million which was distributed through the 
Government of DKI Jakarta Province. 


The employees of PT PJA Tbk. through its 
cooperatives, labor union, Religious 
Organization and individual with full of 
consciousness have given aids. In addition, a 
solidarity organization is performed through 
APAS Program (Ancol Peduli Aceh and 
Sumatera / Ancol concern on Aceh and 
Sumatera). Furthermore, many famous 
celebrities joined together at Carnaval beach 
and made their performance in turns until the 
coming of the New Year. 


We hope that everything we have contributed 
and given may lessen a little of their burdens 
and suffers. Lets take a moment for pray, may 
God the Almighty give firmness to those our 
brothers for the disaster that have hit them, and 
may He always protectus. Amiin... 


Marilah sejenak kita berdo'a; 

agar Tuhan memberikan ketabahan 
kepada saudara-saudara kita 

yang terkena musibah 


" Lets take a moment for pray, 

may God the Almighty give firmness 
to those our brothers for the disaster 
that have hit them 


BE 26.ANNUAL REPORT 2004 


par Sekolah Rakyat 
bertujuan 
memberi kesempatan 
bagi anak-anak 
keluarga tidak mampu 
secara gratis......" 


".. Public School 
is aimed 
at giving the children 
from low-economy families 
to have education freely.. " 


Pembangunan sektor pendidikan merupakan 
sasaran utama dalam mencerdaskan 
kehidupan bangsa, regenerasi haruslah 
berkembang dan berkualitas dalam segala 


aspek untuk mencapai cita-cita bangsa. 


PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. dalam hal 
ini peduli untuk membantu program pendidikan 
bekerjasama dengan yayasan atau Lembaga 
Swadaya Masyarakat mewujudkan Sekolah 
Rakyat dilingkungan sekitar Ancol yang 
bertujuan memberi kesempatan bagi anak- 
anak keluarga tidak mampu secara gratis. 


Sekolah Rakyat ini diprakarsai pada tahun 
2004 diharapkan mampu menyerap minat 
belajar siswa serta menunjang proses 


pembangunan pendidikan nasional. 


Sekolah Rakyat 
Destituti School 


The development of education sector is the 
principal target in developing the mentality of 
the nation. Regeneration must be built in high 
quality in all aspects to achieve the nation's 


goals. 


The concern of PT Pembangunan Jaya Ancol 
Tbk. in this crucial subject of developing 
education program is realized in cooperation 
with foundations and non-governmental 
organizations by building a Public School 
around Ancol which is aimed at giving the 
children from low-economy families to have 


education freely. 


This public school was formed in 2004 and is 
expected to cover the activities of study of the 
students and supporting the development of 


national education. 


27. ANNUAL REPORT 200% 


Ancol Sayang Lingkungan 
Ancol Environment Conservation 


TER senantiasa 
memperhatikan 
dan 
mengajak 
lingkungan masyarakat 
untuk membangun 
hubungan sekitarnya. 


EE always pay attention and encourage 
the public to maintain good relation 
with the surroundings ..... " 


Keberhasilan PT Pembangunan Jaya Ancol 
Tbk. memacu segenap jajaran manajemen 
untuk senantiasa mengembangkan ide-ide 
baru dan terus berkarya baik untuk 
pengembangan perusahaan maupun untuk 
pengembangan lingkungan sekitarnya. 


Berlatar belakang visi dan misi yang 
memperhatikan aspek lingkungan dan sosial 
budaya. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. 
senantiasa memperhatikan dan mengajak 
lingkungan masyarakat untuk membangun 
hubungan sekitarnya, serta dalam kegiatan 
kemasyarakatan lain seperti: penataan 
infrastruktur, khitanan masal, bakti sosial 
kesehatan dan kebersihan lingkungan. 
Harmonisasi PT Pembangunan Jaya Ancol 
Tbk. dan lingkungan sekitarnya tercermin dari 
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang 
selalu mendapat respon positif dari seluruh 


masyarakat sekitarnya. 


BB 28.ANNUAL REPORT 2004 


The success of PT Pembangunan Jaya Ancol 


Tbk. has motivated the entire managements of 
the Company to always develop new ideas and 
perform the bestfor the company improvement 


as well as the surrounding environment. 


Based on the vision and mission which give 
concern on the environmental and socio- 
cultural aspects, PT Pembangunan Jaya Ancol 
Tbk. always pay attention and encourage the 
public to maintain good relation with the 
surroundings, and organize public activities 
such as infrastructure setting, mass 
circumcision, public health service and 
cleaning the environment. The harmonious 
relation of the Company and its surroundings is 
pictured from the activities which always have 


positive response from the public. 


Struktur Organisasi 
Organization Structur 


29. ANNUAL REPORT 200% 


Sumber Daya Manusia 
Human Resource 


PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. percaya 
bahwa kunci keberhasilan terletak pada 
karyawan yang kompetetif, berdedikasi dan 
berkualitas. Dalam pengelolaan Sumber Daya 
Manusia (SDM) perusahaan meletakan 
beberapa prinsip dasar yang senantiasa 
menjadi pedoman bagi setiap pimpinan unit 
organisasi. 


Perusahaan senantiasa berusaha 
menciptakan suasana kerja yang baik yang 
dapat mendorong karyawan untuk mencapai 
prestasi yang setinggi-tingginya. Melalui 
kompetisi yang sehat, dengan tetap 
menggalang kerjasama dalam kelompok 
hingga bersinergi antara yang satu dengan 
yang lainnya. 


Pengembangan SDM dilakukan melalui, 
pendidikan dan pelatihan baik internal maupun 
eksternal, serta pengembangan wawasan 
melalui studi banding dengan usaha sejenis 
didalam dan diluar negeri seperti: Disneyland 
Belanda, Euro Disney serta propeti yang ada di 
Australia dan Asia. 


Karyawan sejahtera merupakan bagian 
perhatian PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. 
yang sangat prinsip, dimana Perseroan 
menyediakan berbagai fasilitas dalam 
pemenuhan kebutuhan serta memberikan 
rasa aman bagi karyawan dan keluarga. 


A 30-ANNUAL REPORT 2004 


PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. believes 
that the key success is in the hands of 
competitive, dedicated, and gualified 
employees. The Company lays several 
fundamental principles in the management of 
Human Resources which always serves as 
guidelines for every unit manager of 
organization. 


The Company always makes every effort to 
create a good working situation to motivate the 
employees to get achievement as high as they 
can. The competition shall be fair by keeping 
the cooperation in groups and synergy among 
them. 


The development of Human Resources is 
performed through internal and external 
education and training and comparison study 
to the similar business in the domestic or 
overseas such as at the Disneyland of the 
Netherlands, Euro Disney and properties 
located in Australia and Asia. 


The prosperity of employee is one of the 
Company's principal concerns. Therefore, the 
Company provides facilities to meet the needs 
and give feel of secure for the employees and 
their families. 


Perkembangan jumlah pegawai sampai akhir Until the end of December 31, 2004, the total 
31 Desember 2004 adalah 1.328* orang yang employee was 1.328* and all were local 
seluruhnya tenaga lokal dengan latar employees with compositions as follows: 


Komposisi Jenjang Pendidikan 2004 


Jenjang Pendidikan Satuan Orang 


Strata 1 dan 2 146 

Diploma 84 

SLTA & Sederajat 973 
JUMLAH 


Komposisi Jenis Jabatan 2004 


Jabatan Satuan Orang 


Direksi 

Ka. Divisi 

Ka. Departemen 
Ka. Unit 

Ka. Bidang 

Ka. Bagian 

Ka. Seksi 
Pelaksana 


Komposisi Kelompok Usia 2004 


Kelompok Usia Satuan Orang | 


Dibawah 30 tahun 210 


31 s/d 40 tahun 247 
41 s/d 50 tahun keatas 746 
JUMLAH 


(*) Jumlah karyawan PJAdan TIJAsebanyak 1.203 orang 
Jumlah karyawan Seabreez sebanyak 125 orang 


Presentase (Yo) 


Presentase (Yo) 


Presentase (%) 


(ST-ANNUAL REPORT 2 


Komite Audit 
Audit Council 


Dibentuk pada bulan November 2004 dan 
t e | a h 
diperkenalkan kepada publik melalui RUPSLB 
pada tanggal 25 November 2004 dengan 


Ketua / Chairman 
| * — 


Ir. Palgunadi Tatit Setyawan, Dipl. Ing 


Komite Audit telah menyelesaikan 
penyusunan Piagam Komite Audit (Committee 
Audit Charter) PT Pembangunan Jaya Ancol 
Tbk. yang menjadi landasan dan pedoman 
kerja Komite Audit. Berdasarkan piagam 
tersebut, Komite Audit telah melaksanakan 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 


e Memberikan arahan dan masukan kepada 
Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Perseroan 
dalam rangka optimalisasikan fungsi dan 
kinerja SPI. 


e Melakukan koordinasi dengan Kantor 
Akuntan Publik Perseroan dalam rangka 
Audit Laporan Keuangan Tahunan 
Perseroan tahun buku 2004. 


e Memberikan masukan kepada Direksi lewat 
Komisaris tentang hal-hal yang dianggap 
penting dalam rangka terciptanya Good 
Corporate Governance (GCG) di 
Perseroan. 


A 32-annuat REPORT 


Sekretaris / Secretary 


Ir. Hj. Hestia Triwardhani 


It was formed in November 2004 and has been 
announced to the Public in the Extraordinary 
General Meeting of Shareholders held on 
November 25, 2004 with the structure as 


Anggota / Member 


Saleh Basir 


Audit Committee has developed Committee 
Audit Charter of PT Pembangunan Jaya Ancol 
Tbk. which functions as the basic foundation of 
all Audit Committee activities. Based on this 
Charter, Audit Committee has delivered many 
programs as follows: 


e To give direction and inputs to Chief Internal 
Auditor and team in order to achieve an 
optimal working process and performance. 


e To coordinate with Public Accountant in 2004 
financial audit process. 


e To give inputs to Board of Directors within the 
Board of Commissioners concern on 
important issues to achieve Good Corporate 
Governance (GCG) practice. 


Laporan Keuangan 
Financial Report 


